Berita Pemecatan Jose 
Mourinho Di Manchester United 

Kabar tentang Jose Mourinho yang dipecat dari kursi 
kepelatihan Manchester United, ditanggapi oleh 
berbagai pecinta sepak bola. Bahkan tak sedikit para 
pelatih yang menaruh simpati pada pelatih anyar yang pernah membawa Chelsea juara Liga Champions . 

Seperti Guardiola yang menilai bahwa siapa saja bisa tersingkir dari kursi kepelatihan suatu tim. Namun 
ia yakin bahwa Mourinho tidak akan lama menanggur karena Jose Mourinho dikenal sebagai pelatih 
yang memiliki segudang prestasi dalam meracik sebuah tim besar. 

Sayangnya hal berbeda yang disampaikan oleh anak asuhnya di Manchester United. Pogma justru 
merasa diuntungkan dengan perginya Mourinho dari MU. Hubungan keduanya diketahui tidak begitu 
baik saat di Manchester United. 

Selain itu, kabar pemecatan Mourinho ini telah cepat menyebar di berbagai pejuru dunia. Banyak yang 
memprediksi jika pengganti Mourinho akan mengalami tekanan yang sama mengingat MU saat ini 
terseok-seok di klasemen Liga Inggris. 

Lantas siapa yang pantas menjadi kandidat pengganti Jose Mourinho? Ole Gunnar Solskjaer menjadi 
kandidat yang diisukan menggantikannya. Legenda Manchester United ini sempat diunggah dalam akun 
resmi Twitter MU yang akhirnya dihapus kembali. 

Siapapun orang yang akan menggantikan Jose Mourinho, kita tunggu saja beritanya apakah ia mampu 
memulihkan Manchester United dari keterpurukan saat ini. 






